Kamu 


Teruntuk kamu . 

Aku tak tau akan kah kamu disana merindukan ku ? Dan aku 
berharap iya . 

Aku tak tau akan kah kamu disana ingin berjumpa dengan 
ku ? Dan aku berharap iya . 


Kali ini Rindu menyelimuti tubuhku yang begitu hebat dan 
tak terbiasa aku rasakan. 


Rasa sakit dan rasa rindu yang selalu menghantui setiap 
malam nya . yang selalu teringat akan hadirnya dirimu. 

Tawa dan candamu selalu tersimpan di benakku . Aku tak 
mengerti dengan apa yang aku rasakan . 


Maafkan aku yang rindu tertawa bersamamu 

Maafkan aku yang rindu didekatmu 

Maafkan aku yang rindu memelukmu Maafkan aku yang 
rindu menghabiskan waktu berasamamu 

dan Maafkan aku yang selalu ingin hadirnya dirimu di setiap 
hari-hariku. 


Maaf jika rindu ini membuat mu risih tapi biarkanlah cukup 
aku saja yang merasakannya karna aku tau rindu itu sakit . 


Aku tidak akan menyalahkanmu jika tak rindu . Mungkin ini 
hanyalah salahku yang tak bisa jauh dari mu. 


Dan aku tak tau harus bagaimana . Yang aku tau cuma bisa 
menunggu dan berharap akan datangnya pelangi ketika 
hujan . Aku berharap kau datang menemuiku hanya untuk 
memeluk dan membisikan "aku rindu kamu". 


wanita 


Menahan rasa rindu itu tak seperti menahan sesuatu . 
Melainkan menahan hati yang begitu sakit bagaikan 
sayatan pisau di tangan bahkan tak tau rasa sakit nya itu 
seperti apa . 


Aku aneh mengapa wanita selalu merasakan rasa rindu ? 
Ketika yang di rindukan tak merindukan nya . Aku aneh 
mengapa wanita selalu merasa kan rasa sakit ? Ketika 
seorang lelaki tak pernah merasakan apa yang di rasakan 
nya. 


Mungkin aku tak tau banyak . Mungkin aku juga bertanya2 . 


Tapi percaya lah wanita yang kuat dan setia meskipun 
seseorang yang tak membalas rindu nya dan telah 
menyakitinya . wanita akan selalu tegar dan mungkin 
tersenyum so kenapa ? Karena wanita tau hal buruk yang 
terjadi pada dirinya itu mengajarkan agar tidak melakukan 
nya pada orang lain terutama pasanganya. 


Dan percayalah wanita yang tegar wanita yang selalu 
menerimakan apa yang telah terjadi dan tak menyesali apa 
yang sudah di lakukan dan yang di rasakan . 


Percayalah rindumu akan terbalaskan jika kau bersabar. 


-k 


Perubahan 


Ya tuhaan aku tak tau apa salahku ? Aku tak tau apa yang 
ku lakukan ? Aku tak tau mengapa hati ini tidak bisa 
menerima kalau dia telah berubah . 


Aku tak bisa apa-apa 

Aku tak mampu 

Dan Aku tak sanggup 

Aku hanya bisa diam dan membisu seolah-olah menerima 
perubahan yang terjadi . 


Aku tak mengerti dengan kamu . Iya kamu yang telah 
mengisi dengan cahaya pelangi dan tak sengaja kau isi juga 
dengan sayatan petir . 


Aku sakit ? Tentu 
Aku takut ? Tentu 
Aku khawatir ? Tentu 
Aku lemah ? Tentu 
Aku cape ? Tentu 
Aku kepikiran ? Tentu 


Itu semua yang aku rasakan Tapi takan terasa jika rasa 
sayangku lebih besar dari pada kata "Tentu" . Rasa sakit , 
takut , khawatir , lemah , cape ,kepikiran , itu kalah dengan 
Rasa sayang aku sama kamu . 


-k 


Jatuh Di Lubang yang sama 
Ku akui aku terpesona dengan mu 
ku akui aku sedikit ada perasaan denganmu 
ku akui aku mulai nyaman denganmu 
karena...... 
kau begitu meyakinkan 
kau begitu peduli 
kau begitu menunjukan rasa ingin memiliku seutuhkan 
tapi semua itu hanya diawal 
ya ku akui itu.... 


setelah ku benar-benar merasa yakin dan ku putuskan 
pilihanku untuk bersama mu 


ternyataaa..... 
aku jatuh dilubang yang sama, 


Kecewa dan sakit itu yang ku rasakan ku tak pernah percaya 
kau setega itu padahal ku selalu bercerita bahwasanya 
diriku ini tulus ketika ku merasa nyaman dengan seseorang. 


terserah kau mau sampai kapan seperti ini ... 


yang jelas aku hanya bisa bersabar sampai dimana tingkat 
kesabaranku habis dan semoga kamu tidak menyesal 
dikemudian hari. 


-salam rindu untukmu yang dulu penuh dengan kasih 
sayang- 


Terkhianati 


Lama tak kurasakan asmara cinta setelah kejadian dahulu 
terjadi. 


Lama tak kurasakan senyum tipis dibibirku bertanda 
bahagia 


Lama tak kurasakan akan hadirnya seseorang yang ingin 
membuatku terbang. 


dan kini kurasakan setelah bertemu denganmu. 


denganmu kumerasakan perubahan yang terjadi didalam 
hidupku. 


meskipun rasa sayangku masih belum sepenuhnya 
untukmu. 


rasa kecewa yang dulu terjadi perlahan hilang setelah 
seribu janji manis kau buat untukku. 


rasa kecewa yang dulu terjadi perlahan hilang setelah sikap 
dan perhatianmu kau serahkan untukku seorang. 


rasa kecewa yang dulu terjadi perlahan hilang setelah 
keseriusanmu mulai kau tunjukkan untukku. 


kau begitu menganggumkan! 
ku serahkan semua kepercayaanku padamu 


ku serahkan semua perhatianku padamu 


bahkan ku tinggalkan semua orang yang terbaik hanya 
untukmu 


Namuuuuunnn apa balasanmu ?.. 


Kau tega meninggalkanku begitu saja tanpa alasan yang 
kuat 


Kau tega meninggalkanku begitu saja tanpa rasa menyesal. 


dan kau tega meninggalkanku dengan seseorang yang 
sudah kau buat janji akan adanya cincin yang melingkar di 
jari manisnya. 


JAHAT! 


Kau buatku terbang keujung langit dan Kau buatku jatuh 
kedasar jurang. 


betapa sakitnya hati ini betapa kecewanya rasa ini. 
Terimakasih kau membuatku jatuh dilubang yang sama. 


semoga kau bahagia dengan pilihanmu dan semoga kau 
tidak akan pernah mengecewakan apa yang sudah mejadi 
pilihanmu sendiri. Aminnnnnn! 


Melepasnya 


Dulu, ku sempat membuatnya terluka bahkan membuat 
hidupnya hancur sehancur-hancurnya, hanya karna seorang 
wanita yang tidak tau diri betapa seseorang mencintai 
dirinya, tak selang lama KARMA IS REAL! kejadian berbalik 
pada ku yang tak bisa memaafkan diriku sendiri yang telah 
membuat seseorang akan kehancuran dengan seorang diri, 
ku yang berusaha mencoba memperbaiki semuanya, 
ternyata itu sia-sia! Mencoba berpikir apa yang harus di 
lakukan? Dannn Sebuah jawaban datang akan tegasnya 
membuat saya berpikir dan untuk tidak mengulanginya 
dengan orang lain. " SELEHAI KERTAS YANG SUDAH SOBEK 
TIDAK AKAN UTUH SEPERTI SEMULA! " dan ku memutuskan 
untuk melepaskanya demi kebahagian dirinya sehingga bisa 
memaafkan kesalahanku yang mencampakkannya seorang 
diri. 


Tak Tersampaikan 


Hai, Nonaaa 

Pertemanan kita mungkin tak sedekat yang orang lain tahu, 
Pertemanan kita hanyalah rumah yang seatap tapi tak 
seerat tali yang terikat. 


Hai, Nonaaaa 

Ku tahu, kau lebih dulu mengenal dia sebelumnya, 
Ku tahu, mungkin dulu kamulah yang ada dihatinya, 
Dan 

Ku tahu, mungkin dulu kamulah yang dia harapkan. 


Tapi, 

Setelah kau buat hancur hatinya, 

Setelah kau buat kecewa dirinya, 

Dan setelah kau tinggalkan dirinya demi seseorang yang 
akhirinya mengkhiantimu. 


Kau datang dengan rasa menyesal karna telah menyia- 
nyiakan dirinya. 


Apa kau tahu nonaaa ? 
Siapa yang berjuang demi mengembalikan hatinya yang 
hancur dan kecewa dimasalalu? 


Apa kau tahu nonaaa ? 
Siapa yang telah membuat kembali senyum tipis dibibirnya 
bertanda bahagia? 


Apa kau tahu nona ? Siapa yang telah membuat kembali 
kepercayaanya untuk mencintainya seseorang ? 


Apa kau tahu siapa orang itu nonaaaa? 
YA ITULAH AKU! Aku yang tak bisa apa-apa jika kau masih 
ada dihatinya. 


Silahkan, 

Ambilah kembali jika dia memang benar-benar masih 
mencintaimu. 

Ambilah kembali jika dia senang dan nyaman bersamamu. 
Ambilah kembali jika dia memang berharap untuk 
bersamamu kembali. 


Tak apa! Mungkin ini Hanya takdirku. 


Terima kasih karna telah mulai kembali mencintai 
seseorang meskipun itu bukan aku. 


Definisi bahagia 


Tak perlu harta berlimpah 

Tak perlu barang mewah 

Dan 

Tak perlu kau yang ada selalu disampingku 


Di rentan usia 22 dimana tak memikirkan hal yang selalu 
dilakukan bersama dan tak memikirkan kemana kita akan 
pergi diminggu berikutnya tapi, 


memikirkan siapa yang ada luang dan waktu hanya untuk 
sekedar berbincang dan menceritakan hal apa saja yang 
terjadi 


Memikirkan masa depan yang lebih cerah 
Dan memikirkan bagaimana kita nanti? 


Bahagia bukan tentang hal yang terus menerus dilakukan 
bersama 

Bahagia bukan tentang materi dan barang mewah 

lapi bahagia adalah waktu! Barang siapa yang 
menyempatkan waktunya demi seseorang disela-sela 
kesibukan nya. 


Definisi bahagia adalah waktu! 
Sederhana bukan ? 


Waktu yang tak tepat 


Detik demi detik ku selalu memikirkanya 

Jam demi jam ku selalu merindukanya 

Bahkan hari demi hari ku selalu menantikanya 
Hanya untuk bertegur sapa dan melepas rindu. 


Waktu tlah tiba ini saatnya, 

Berangan angan akan ada sesuatu yang membuat hati ini 
berbunga dan bergembira. 

Berangan angan akan ada sesuatu yang tak bisa kulupakan 
meski itu hanya sederhana. 

Berangan angan akan ada sesuatu yang membuat hari itu 
merasa hari bahagia dalam hidupku. 


Waktu tlah tiba ini saatnya, 

Hari dimana angan-angan ku akan kudapatkan 

Hari dimana kebahagiaan ku akan kudapatkan, 

Dia datang membawa luka 

Dia datang menolak rindu 

Dia datang tak memberi kebahagian 

Dia datang hanya untuk meleburkan angan-angan yang tak 
seharusnya itu terjadi 


Lalu apa yang kurasakan ? 
Merasa tak bisa berkata-kata 
Merasa tak bisa menerima semuanya 


merasa ini hanyalah ilusi dalam mimpi 
terimakasih karena telah membuat harapan 


untuk seorang, seorang yang merasa dirinya merindu. 


Terasa Hampa 


Sepi dalam kesunyian 

Diam dalam kegelapan 

Ku rasakan saat ini 

Hampa terasa didalam hati 

Tidak ada penyemangat 

Dan tidak ada tuan yang singgah 


Sedih 

Kecewa 

Dan tak tau apa yang harus dilakukan 
Tak tau siapa penyemangat hidup ini 


Kosong tak bertuan merajalela dihidupku. 


Kehilangan Tuk Selamanya 


Tak pernah terpikirkan 
Tak pernah terbayangkan 
Dan tak pernah ingin kurasakan 


ibuku 

Tempat ku mengadu kesedihanku 

Tempat ku mengadu kebahagiaanku 

Dan tempat ku bersandar selama 23 tahun 


Setelah kau ambil ibuku ketempat terindahmu 
Setelah kau buat ibuku sembuh dari penyakitmu 
Dan Setelah kau ambil semuanya 


Bagiku.. 
Sungguh ini menyakitkan 


Sungguh ini membuat kurapuh 
Sungguh ini membuat ku tak berdaya 


Sungguh ku tak bisa hidup tanpa seorang ibu, pikirku. 


Kutahu mungkin ini semua jalan yang terbaik 
Kutahu mungkin ini tanda sayangmu 
Kutahu ini semua takdirmu 


Tak apa jika kau lebih menyayanginya 


Tapi buatlah anak dan suaminya menjadi ikhlas dan kuat 
meskipun kadang terasa tak kuat 


Tuhanku aku mohon! 


—Krnsdh 14 juni 


Sakit 


Kesakitan yang sesungguhnya adalah 
Menahan rasa sedih ketika kehilangan tuk 
Selamanya- -- 


-Al-fatihah 


7. Bertahan 


Mencoba untuk melakukan yang terbaik 

Mencoba untuk memberikan semua yang 

diinginkanya 

Mencoba untuk belajar agar dimengerti 

Mencoba untuk melakukan hal yang tidak disukai menjadi 
hal kewajiban 

Mencoba untuk bertahan untuk masa depan 


Tapi ternyata SEMUA tidak dihargai 


Meninggalkan pekerjaan 
Meninggalkan impian 
Meninggalkan cita2 
Meninggalkan harapan 


Semua sia sia hanya ada luka yang mungkin takan sembuh, 
mungkin, tergantung. 


Mundur tak bisa 
Bertahan sakit 
Maju tak mungkin 


Semua akan ketika dalam dirinya ingin berubah untuk 
bertahan!!!! 


